10-5-22 - Kursus AutoCAD di Surabaya 


Judul: Ketahui manfaat mengikuti kursus AutoCAD di Surabaya terkhusus untuk 
pemula 


Seo: Kursus AutoCAD di Surabaya dan Manfaatnya Bagi Pemula 


Deskripsi: Belajar ilmu baru yang belum dikuasai tentunya memiliki nilai positif 
untuk kompetensi Anda. Ikuti kursus AutoCAD di Surabaya sekarang juga! 


Isi: Kursus AutoCAD di Surabaya 


Melihat saat ini bangunan dirancang dengan sangat indah dan memiliki fungsi 
yang luar biasa membuat Anda terkagum-kagum dengan mereka yang 
mendesain bangunan tersebut. Hal itu pula yang membuat Anda berangan- 
angan untuk bisa membuat desain rumah atau gambar teknik sendiri. Namun 
keinginan tersebut terhalang karena Anda tidak memiliki skill menggambar 
teknik karena berhubungan tidak memiliki latar belakang jurusan teknik dan 
seorang pemula pastinya. Anda ingin menambah skill dengan belajar gambar 
teknik? Bisa banget kursus AutoCAD di Surabaya bersama Flashcom. 


Belajar bersama Flashcom Indonesia bisa belajar dari tingkat pemula hingga 
mahir dan materi mudah dipahami. Modul dirancang dengan teratur dan lengkap 
disertai dengan bahan latihan. Anda juga akan mendapatkan sertifikat, ruangan 
yang sejuk, nyaman dan bersih, tersedia multimedia dan trainer yang 
profesional. Daftar sekarang juga dengan klik tombol WhatsApp di pojok kiri 
laman. 


Kegunaan AutoCAD dan Manfaat Belajar AutoCAD Bagi Pemula 


Seorang pemula pasti merasa tabu dengan bermain bersama software AutoCAD. 
Software ini merupakan desain aplikasi menggunakan bantuan Computer Aided 
Drafting (CAD). Fungsinya yaitu dapat mendesain dan membuat rancangan 
dalam bentuk 2D atau 3D. AutoCAD dibutuhkan dalam pekerjaan industri seperti 
sipil, engineering, teknisi desain profesional, arsitektur, drafter dan sebagainya. 
Mereka semua menggunakan software ini karena era industri 4.0 tidak lagi 
harus menggambar desain secara manual karena banyak kekurangannya. 
Seperti tidak terlalu akurat atau perhitungannya tidak sesuai, membutuhkan 
waktu lama dan jika ada kesalahan dalam gambar kemungkinan harus membuat 
yang baru lagi. 


Dengan perkembangan teknologi, para teknisi desain profesional tidak perlu 
repot harus menggambar manual. Dengan menggunakan software AutoCAD 
semua bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat dan ketelitian yang luar biasa. 
Berikut keuntungan menggunakan software AutoCAD. 


Keuntungan menggunakan AutoCAD untuk menggambar 


1. Mempersingkat waktu mendesain 
2. Gambar mudah untuk diedit 
3. Akurasi dan presisi sangat baik 


4. Tersedia efek visual (3D) 


Namun, menggunakan AutoCAD sebagai sarana pembuatan desain teknik 
membutuhkan standarisasi. Di Indonesia sendiri mempunyai standar yang harus 
dipenuhi yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Desain atau gambar teknik 
harus memiliki SNI supaya adanya mutu, kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan dalam proses pembuatan atau pembangunan nanti. Ilmu 
pengetahuan ini akan Anda peroleh dengan mengikuti kursus AutoCAD di 
Surabaya. Berikut manfaat yang Anda peroleh dalam mengikuti kegiatan kursus 
AutoCAD. 


Manfaat Kursus AutoCAD bagi Pemula 


1. Materi sudah disediakan 
Anda tidak perlu repot atau banyak berpikir harus mempelajari apa dari 
dasar. Trainer dan Flashcom Indonesia sudah menyediakan materi yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. 

2. Belajar menggunakan garansi sampai bisa 
Mengikuti kursus ini Anda dijamin langsung paham karen learning by 
doing atau belajar langsung praktik melalui studi kasus lapangan. 
Tujuannya agar Anda bisa merasakan pengalaman langsung dalam proses 
pembuatan dan pemecahan masalah dalam pembuatan desain. 

3. Tersedia sertifikat 
Setelah menyelesaikan kursus, pastinya Anda langsung mendapatkan 
sertifikasi sebagai bukti bahwa Anda telah mahir dan memiliki kompetensi 
dalam penggunaan AutoCAD. Sertifikat ini dapat digunakan untuk 
meningkatkan kepercayaan diri Anda dan dapat dicantumkan dalam CV 
untuk mencari pekerjaan dan menarik perhatian recruiter. 

4. Dapat berdiskusi bersama trainer berpengalaman dibidangnya 
Selain memiliki pengalaman langsung dari proses pembelajaran, Anda 
juga bisa menambah ilmu dari pengalaman trainer kami yang profesional. 
Menambah wawasan sehingga Anda sudah mempersiapkan diri ketika 
harus masuk ke dalam dunia kerja. 


Menyenangkan untuk mengikuti kegiatan kursus AutoCAD di Surabaya. 
Terkhusus untuk Anda seorang pemula, jangan sungkan untuk mendaftarkan diri 
Anda segera dan bergabung bersama para alumni yang telah menyelesaikan 
kursus ini. Cara daftarnya dapat dengan menghubungi Customer Service kami 
melalui telepon 0816 1500 8008 atau melalui chat WhatsApp. 


